Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Lily Arsanti Lestari, Eni Harmayani, Tyas Utami 
Puspita Mardika Sari, Syara Nurviani 


DASAR-DASAR 
Mikrobiologi 
Makanan 


di Bidang Gizi & Kesehatan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
BAN 2 Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ki j Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Lily Arsanti Lestari, 
Eni Harmayani, 
Tyas Utami, 
Puspita Mardika Sari, 
Syara Nurviani 


DASAR-DASAR 
Mikrobiologi 
Makanan 


di Bidang Gizi & Kesehatan 


Gadjah Mada University Press 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR MIKROBIOLOGI MAKANAN DI BIDANG GIZI DAN KESEHATAN 


Penulis: 

Lily Arsanti Lestari 
Eni Harmayani 

Tyas Utami 

Puspita Mardika Sari 
Syara Nurviani 


Proofreader: 
Andayani 


Desain grafis: 
Hardianto 


Tata letak isi: 
Samsul 


Penerbit: 
Gadjah Mada University Press 
Anggota IKAPI 


Ukuran: 15,5 X 23 cm: xii t 148 hlm 

ISBN: 978-602-386-279-5 

ISBN (E) : 978-602-386-462-1 

1611275-B2E 

Redaksi: 

Jl. Grafika No. 1, Bulaksumur 

Yogyakarta, 55281 

Telp./Fax.: (0274) 561037 
ugmpress.ugm.ac.id | gmupress@ugm.ac.id 


Cetakan pertama: Maret 2018 
2604.50.03.18 


Hak Penerbitan O 2018 Gadjah Mada University Press 
Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya 
dalam bentuk apa pun, baik cetak, photoprint, microfilm, dan sebagainya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


KATA PENGANTAR 


Buku ini disusun sebagai pegangan bagi mahasiswa S1 Gizi maupun 
mahasiswa program studi lain yang relevan. Ilmu mikrobiologi makanan 
sangat dibutuhkan oleh ahli gizi agar mereka dapat menyiapkan makanan yang 
aman dan bebas dari cemaran mikrobiologis. Untuk itu, ahli gizi dituntut untuk 
mengetahui mikroorganisme apa saja yang dominan pada berbagai sumber 
bahan pangan dan potensi bahayanya jika keberadaan mikroorganisme tersebut 
tidak dikendalikan. Pada buku ini juga disampaikan materi terkait bagaimana 
cara mengidentifikasi mikroorganisme dalam makanan baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif. 

Pada edisi pertama buku ini, tentunya masih banyak terdapat kekurangan 
untuk itu kami mohon masukan dari pembaca agar pada edisi-edisi berikutnya 
akan semakin lengkap. 


Yogyakarta, Januari 2018 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ki j Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR keausan gia anna v 
DAFTAR IST pss esawumangaiamemaua vii 
DA PAR PA Esa xi 
DAFTAR GAMBAR. anna kana xii 
BABI PERAN DAN KARAKTERISTIK MIKROBIA YANG 
PENTING DALAM PANGAN ea 1 
IIA Ge elo Sh YAAA RN RENA EOS NONA ORA 1 
2. Peran dan Karakteristik Mikroorganisme yang Penting 
dala Papa enno Da 4 
PN Pn ea ae ERA 13 
BABII — SUMBER-SUMBER MIKROORGANISME DAN 
PERANANNYA DALAM PANGAN ...oe.cocooococoooooo. 15 
1. Sumber-sumber Mikroorganisme dalam Pangan............ 15 
2. Kualitas Mikrobiologis Makanan dan Signifikansinya.. 20 
Aa MAN aa NN NN AA na 26 
BAB III METODE DETEKSI DAN ENUMERASI 
MUEBROORGANIGME mma 29 
1. Media Pertumbuhan Henna 29 
2. Penggunaan Media Diferensial, Selektif, dan 
TEA Oam AN Ae aa okay na 31 
3. Teknik Aseptis dan Transfer Kultur .......coooooc.”oooo.o.o. 35 
dk: Isolasi MIKrObIA wa ee naungan 37 
5. Pengecatan Bakteri dan Pengecatan Gram..................... 38 
5. Un Cotton sean mia an ane 40 
vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


PIN Sun aa Bs dngn ir MUA NN ROA AR RA 42 
an ANA 45 


BABIV KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN 
MIKROORGANISME DAN PARAMETER YANG 


BA en aa an aa 47 
BA Pn BN ES 47 
2. Pembelahan Biner (Binary FisSion)..........o 47 
3. Waktu Generasi, Pertumbuhan Optimal, Kurva 

Aga ea aa PANEN NE RTA TER ANE PADA RTA PA 48 
4. Pertumbuhan Mikrobia Dalam Pangan ...........o oo 50 
Aa Pen Aa ANA Aa Pn AN 51 


BABV PENGARUH FAKTOR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK 
BAHAN PANGAN TERHADAP AKTIVITAS 


Bae lho Ia aa AP PI TAN 30 
1 Faktor BESI mma 52 
2: Parameter Eksirinsik bean 55 
nee AN Ana AAS 57 
BAB VI KERUSAKAN MAKANAN (FOOD SPOILAGE) oo... 58 
1. Kerusakan beberapa pada kelompok makanan............... 59 
2. Kerusakan pada Makanan yang Disimpan pada Suhu 
Aa en Ana 59 
3. Kerusakan Makanan yang Disebabkan oleh Enzim 
yang Dihasilkan oleh Mikrobia ............. Woo 60 
4. Indikator Kerusakan Makanan yang Disebabkan oleh 
ANA aa Na SA AA NN AAA 60 
BeterenSi an ramon an aa aa ananda 62 
BAB VII PENGAWETAN MAKANAN DENGAN SUHU TINGGI 64 
15 POSIBUNISASI namanya 64 
MA ee Ma Ne NA 65 
3. Destruksi Termal Mikroorganisme............oooooo 68 
Referensi an Saka 72 
BAB VIII PENGAWETAN MAKANAN DENGAN SUHU 
PENA aa aa 73 
1. Pengaruh suhu rendah terhadap mikroorganisme .......... 74 


vili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


2. Prinsip fisika proses pendinginan..............oocooo 74 
3. Preparasi bahan untuk pembekuan..........»»»ooo.Wo 72 
4. Pembekuan bahan dan pengaruhnya .............oooo 75 
5. Stabilitas bahan pangan beku selama penyimpanan ...... 76 
&. Kualitas:na Kana BEKU L.o.o.ocomooooo. oo. 78 
7. Pengaruh pembekuan terhadap mikroorganisme ........... 79 
8. Pengaruh suhu rendah terhadap bahan makanan............ 81 
aa Pa AE AA 81 
BABIX  PENGAWETAN MAKANAN DENGAN BAHAN 
An na Ma na 83 
1. Asam benzoat dan turunannya .......oooccoo. oo 83 
AR bea ya AA AN SANA DP PRA 84 
O SUUP CEO KENA rae tema man NN EPA 85 
H DIODTONAL btn nnere oa PsnaseNan Ka ca Pen naa ENAK LAN KEEN MO NAN ANA 85 
5. Etilen dan pProdilep OKSIGAL oo ananpnon2nonnr at eeeaKeNKA NAS SEN REKANAN 86 
SA PEN en nu TR AE AN ANA AA AP 86 
Z0 MANTEL JAN NON Karna atrbasa sak senen Kak NASA Dsn 87 
8. Asam asetat dan asam laktat ..........»»oo oo. oo 87 
PANEN an BAN aa Sae EA NN AN PAN TE ANA SB RASA ATAS AN 88 
1G: Pengawet Kimia JAYA aw maa 88 
Referensi wituk Bab AT an aan 89 
Gea to MAAN Aa Ae Ne AAN AAA AA 89 
BAB X  PENGAWETAN MAKANAN DENGAN Iradiasi DAN 

BUNTU EP ben ne amen 90 
1. Pengawetan Dengan Radiasi... oooocooooo.ooooo.i 90 
2: Kataktersik Radiasi kas 91 
3. Prinsip Destruksi Mikroorganisme dengan Radiasi....... 92 
4. Pengaruh Iradiasi Terhadap Bahan Makanan................. 94 
5 Stabilitas Penyimpanan kanan 94 
Pn ON an nan 94 

7. Status Beberapa Jenis Pengolahan Untuk Mematikan 
Mikroorg AN SME naas 96 
Sa an 98 
IX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


BABXI PERAN MIKROBIA DALAM INDUSTRI MAKANAN 


FERMENTASI wan anakan 39 
1: Jenis-Jenis Proses FErMentASI nari 2in oasis anne iniunda banana 99 
2. Fermentasi Pangan dari Bahan Protein Nabati .............. 103 
3. Fermentasi Pangan dari Bahan Protein Hewani ............ 104 
4. Fermentasi Pangan dari Bahan Berpati......................... 104 
SA aa Para Pe NA NN ENI PAP MINTA MPA IAI 105 
BAB XII PERUBAHAN ZAT GIZI SELAMA FERMENTASI......... 106 
1. Perubahan nilai gizi karbohidrat .........oocooo.ooooo 106 
2. Perubahan nilai Gizi Protein soon 107 
25. Perubahan Kemah es nmes mena astak nana 107 
de Pe Aa M IA ben naa 107 
An PA TA Pn EN 108 
BAB XIII JAMUR PERUSAK MAKANAN .....e..cooo oo 109 
1. Potensi bahaya yang ditimbulkan oleh cemaran jamur 
Pada Pan anal ANA 111 
2. Pencegahan pencemaran pangan oleh jamur.................. 112 
3. Pengendalian dan detoksifikasi mikotoksin ................... 113 
Na an aa TA PD PD 114 
BAB XIV PENGUJIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF 
Mn Ya 115 
IL Pengenalan AA Lab ma pasa 115 
2. Teknik Aseptis dan Transfer KultuT ............WWooo. 118 
3. Media untuk Pertumbuhan Mikrobia ..........oo 125 
4... Teknik'enumerasi MikrObia......oooooo.ocooooo.ooo.oi. 130 
5. Uji coliform dengan metode Most Probable Number 
in at TA Sa Sa PA PN OA 135 
Pe on nan 139 
7. Pengecatan GTAIN Menanam 140 
Sa An na an AN 145 
GLOSARIUM an an maan aa 146 
BIOGRAFI PENULIS es er12010221021000000 212 n anne anAasa KHAN ABE ARA RN KaNaN OA HALAL AM aNn 150 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR TABEL 


Tabel 3.1. Komposisi media EMB agar ........oooW@» oo oo.Wo.ooo 33 
Tabel 3.2. Komposisi media MacConkey agar ...........ooooo 34 
Tabel 3.3. Most Probable Number (MPN) untuk tiga tabung............. 41 
Tabel 8.1. Perbedaan antara pembekuan cepat dan lambat................. 76 
Tabel 8.2. Tekanan uap air dan es pada beberapa Suhu...................... 76 
Tabel 8.3. — Masa simpan berbagai makanan beku..............ooo.ooo 77 
Tabel 8.4. Kenaikan jumlah mikrobia pada telur beku selama 

NN en Pe De Au 79 


Tabel 8.5. Jumlah bakteri makanan beku setelah 12 bulan 
penyimpanan dan setelah “thawing” selama 24 jam pada 


sun PON an Gama Ke Ba Na 79 

Tabel 10.1. Cara untuk mereduksi efek samping makanan yang di- 
Aa Ba an Pe oa 94 
Tabel 13.1. Jamur dan mikotoksin utama dalam pangan ..................... 111 
Xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR GAMBAR 


Gambar 1.1. Struktur sel prokariot (A) dan eukariot (B)................ 9 
Gambar 1.2. Struktur membran sel bakteri ...........ooooooo.ooooo 10 
Gambar 3.1.  Kenampakan koloni E. coli (hijau metalik) pada EMB 

Bab na DAN na 33 


Gambar 3.2. Koloni yang memfermentasi laktosa (kiri) dan koloni 
yang tidak memfermentasi laktosa (kanan) yang 


ditumbuhkan pada MacConkey agar.............o.o. 35 
Gambar 3.3. Isolasi bakteri dengan empat kali streak-plate............... 37 
Galak Pengecatan ra em webm 40 
Gambar 3.5. Petroff-Hauser CA MET K..ocoocooooooooomoooomm 43 
Gambar 3.6. Alat spektrofotometer.............ooo..mooo.ooooo.o.o.ooooo 44 
Gambar 3.7. Guebec Golony COUNT vaco.oncoranserarreweonextananyererennaseeneanen 45 
Gambar 4.1.  Pembelahan biner pada sel yeast.............ooooocoooo 48 
Gambar 4.2. Fase pertumbuhan mikroorganisme ..............oo 50 
(aatnar tel —DMIAL DD GAN PIALA en ner ee vema ta one ae am KE EN a ara Kana 69 
Gambar 9.1. Struktur etilen oksida dan propilen oksida..................... 86 
Gambar 10.1. Bagan Spektrum. oo om—wans 91 
Gambar 10.2. Dosis iradiasi untuk berbagai proses.................. 93 
Gambar 10.3. Tiga teknik dasar proses iradiasi (interaksi elektron, 

sinar X, dan sinar Gamma dalam medium)................. 93 
Gambar 14.1. Estimasi jumlah bakteri berdasarkan turbiditas ............. 116 
Gambar 14.2. Bagian-bagian mikroSkop ........oo 117 
Gambar 143. Prosedur SUDCUHEN NG ocean nama ensan semua 119 
Gambar 14:4, Empat Kali Seo plate Menanam yana 120 
Genbah US OOP kana ma ran ter nkepera a aa AA an 121 
Gambar 14.6. Alat-alat yang digunakan untuk isolasi dan transfer 

PIKTODIA aan ans 121 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com ' 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Gambar 14.7. Beberapa kenampakan koloni ..............oooo 122 
Gambar 14.8, “Tiga macam media ABAF srsensse ma aasansenenans 130 
Gambar 149. Teknik pour PIdte Kera enam mba 133 
Gambar 14.10. Bagan pengujian E. coli dan bakteri coliform................ 136 
Gambar 14.11. Prosedur uji Coliform metode plate count... 137 
Gambar 14.12. Prosedur uji total Coliform dengan metode MPN.......... 138 
Gambar 14.13. Tipe spora dan sporangia............ocooo.oooooooo 140 
Gambar 14.14. Identifikasi bakteri dengan pengecatan Gram................. 144 

Xili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ki j Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


BAB | 


PERAN DAN KARAKTERISTIK MIKROBIA 
YANG PENTING DALAM PANGAN 


1. PENDAHULUAN 


Mikrobiologi adalah kajian atau ilmu yang berhubungan dengan 
organisme kecil yang tidak tampak oleh mata telanjang (mikroorganisme). 
Mikroorganisme yang dikaji mencakup berbagai jenis prokariot maupun 
eukariot meliputi bakteri, virus, yeast dan jamur, algae dan protozoa. Dahulu 
bakteri dikelompokkan sebagai prokariot (sel yang tidak memiliki membran 
inti sel), sedangkan yeast, jamur, alga, dan protozoa dikelompokkan sebagai 
eukariot (sel yang memiliki membran inti sel), virus tidak mempunyai 
struktur sel yang reguler dan diklasifikasikan terpisah. Pada tahun 1990-an, 
pengelompokan ini berubah dan hal ini akan dibahas lebih mendalam pada 
Subbab 2 (Peran dan Karakteristik Mikrobia). 

Mikrobiologi makanan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, 
sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam bahan makanan, baik yang 
menguntungkan (misalnya dalam proses fermentasi makanan) maupun yang 
merugikan (misalnya dalam proses pembusukan makanan serta mikroorganisme 
penyebab penyakit yang dibawa oleh makanan). Mikrobiologi makanan 
mengkaji beberapa hal antara lain bagaimanakah keterlibatan mikroorganisme 
yang ada dalam makanan terhadap kerusakan makanan, timbulnya penyakit, 
apakah semua jenis mikroorganisme dapat diterima keberadaannya dalam 
bahan makanan, dan kaitannya dengan gizi apakah adanya mikroorganisme 
dalam makanan dalam menyebabkan perubahan komposisi zat gizi dalam 
makanan, serta perubahan sifat sensoris bahan makanan. Selama proses 


1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


pengolahan makanan, ketahanan hidup mikroorganisme dalam makanan 
tergantung pada karakteristik mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme yang 
membentuk spora, sporanya dapat tahan terhadap pemanasan dan sewaktu- 
waktu jika lingkungannya kondusif, spora dapat berkembang menjadi sel 
vegetatif. 

Berbagai mikroorganisme dalam bahan makanan dapat saling berin- 
teraksi dalam bentuk simbiosis atau saling menguntungkan, antagonistik 
atau saling merugikan, dan commensurate atau tidak saling memengaruhi. 
Adanya simbiosis selama pertumbuhan mikroorganisme sering terjadi pada 
makanan yang mengandung 2 jenis atau lebih mikroorganisme. Salah satu jenis 
mikroorganisme dapat menghasilkan produk metabolit yang dibutuhkan oleh 
mikroorganisme kedua untuk dapat tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, 
mikroorganisme kedua dapat memproduksi nutrisi yang dapat menstimulasi 
mikroorganisme pertama untuk tumbuh lebih baik. Hubungan seperti ini 
dapat ditemukan pada produksi beberapa makanan fermentasi seperti yoghurt. 
Pada tahap awal Streptococcus thermophilus menghasilkan enzim proteinase 
ekstraseluler yang akan menghidrolisis protein susu menjadi asam amino. 
Asam amino yang terbentuk dapat menstimulasi pertumbuhan Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus. Sebaliknya Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus akan memproduksi format yang dapat menstimulasi pertumbuhan 
Streptococcus thermophilus. Pertumbuhan S. thermophilus dan L. bulgaricus 
sangat penting untuk menghasilkan produk yoghurt dengan karakteristik yang 
diinginkan. 

Pertumbuhan sinergistik dapat diamati selama pertumbuhan simbiosis 
antara 2 jenis atau lebih mikroorganisme dalam makanan. Pada pertumbuhan 
sinergistik, setiap jenis mikroorganisme mampu tumbuh secara independen 
dan memproduksi beberapa metabolit pada kecepatan yang rendah. Namun 
ketika mikroorganisme tersebut ditumbuhkan pada populasi campuran 
(yang terdiri dari beberapa mikroorganisme), baik kecepatan pertumbuhan 
maupun pembentukan metabolit akan meningkat pesat. Peningkatan produksi 
lebih besar dari penjumlahan metabolit yang dihasilkan jika ditumbuhkan 
secara terpisah. Sebagai contoh S. thermophilus dan L. bulgaricus ketika 
ditumbuhkan secara terpisah pada susu akan memproduksi 8-10 ppm 
asetaldehid. Namun ketika ditumbuhkan secara bersama-sama pada susu, akan 
dihasilkan asetaldehid sebanyak 30 ppm atau lebih. Angka ini melebihi total 
asetaldehid yang dihasilkan jika ditumbuhkan secara terpisah. 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dua jenis atau lebih mikroorganisme yang ada dalam makanan dapat 
saling menghambat pertumbuhan atau salah satu mikroorganisme dapat 
menghambat pertumbuhan 1 atau lebih mikroorganisme, bahkan kadang- 
kadang dapat membunuh mikroorganisme yang lain. Hal ini dapat ditemukan 
di antara banyak strain-strain bakteri, antara bakteri dengan yeast, antara yeast 
dengan jamur, dan antara bakteri dengan jamur. Kondisi ini dapat terjadi akibat 
produksi 1 atau lebih komponen antimikrobia oleh satu atau lebih strain pada 
populasi campuran. Beberapa bakteri Gram positif dapat memproduksi protein 
antibakteri atau bakteriosin yang dapat membunuh beberapa jenis bakteri Gram 
positif. Beberapa yeast dapat memproduksi enzim yang dapat mendegradasi 
dinding sel dan menurunkan pertumbuhan jamur. Karakteristik ini banyak 
diteliti untuk mengendalikan pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme 
penyebab kerusakan dan mikroorganisme patogen pada makanan. 

Ahli gizi diharapkan dapat memahami ilmu mikrobiologi makanan agar 
dapat memberikan penyuluhan atau pelatihan pada karyawan di institusi 
penyelenggara makan massal, dapat mengendalikan mutu makanan selama 
proses produksi, dapat mengontrol kondisi sanitasi di tempat pengolahan 
makan, dapat memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan mikrobiologi 
di tempat kerjanya, serta dapat melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku 
dalam menjamin mutu produk makanan yang diolah. 

Adanya mikroorganisme dalam makanan dapat dikehendaki maupun 
tidak dikehendaki. Mikroorganisme dapat dikehendaki ada pada makanan, 
sebagai contoh pengolahan makanan dengan fermentasi misalnya yoghurt 
di mana bakteri S. thermophilus dan L. bulgaricus sengaja ditambahkan 
pada susu. Sedangkan mikroorganisme yang tidak dikehendaki dalam 
makanan dapat berperan dalam proses kerusakan makanan dan merupakan 
mikroorganisme yang dapat menyebabkan sakit. Berikut ini beberapa peranan 
mikrobia dalam pangan antara lain: 


a) Food bioprocessing 
Dalam pengolahan makanan, mikroorganisme digunakan sebagai starter 
dalam proses fermentasi. Mikroorganisme dapat menghasilkan enzim- 
enzim yang berperan dalam merombak substrat selama proses fermentasi, 
misalnya merombak pati menjadi gula yang lebih sederhana. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


b) Food biopresevation 
Metabolit antimikrobia yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu 
telah digunakan sebagai pengawet untuk mengendalikan mikroorganisme 
patogen dan kontaminan dalam makanan. 


c) Probiotik 
Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam 
jumlah yang cukup dapat meningkatkan kesehatan konsumen. Contoh 
makanan yang mengandung probiotik yaitu susu fermentasi. 


d) Foodborne disease 
Makanan yang berasal dari bahan hewani lebih banyak menyebabkan 
keracunan dibanding makanan nabati. Hal ini disebabkan karena makanan 
hewani banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. 


e) Food spoilage 
Adanya mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan pada 
makanan perlu diketahui agar dapat dilakukan upaya untuk menurunkan 
kontaminan dan mengendalikan pertumbuhan kontaminan pada makanan. 


2. PERAN DAN KARAKTERISTIK MIKROORGANISME YANG 
PENTING DALAM PANGAN 


a. Klasifikasi dan Nomenclatur 


Berdasarkan filogenetik dan hubungan evolusi, mikroorganisme hidup 
awalnya dikelompokkan ke dalam 5 kingdom di mana bakteri dimasukkan 
dalam kelompok prokariot (tidak memiliki inti sel), sedangkan jamur dan yeast 
dimasukkan dalam kelompok eukariotik (memiliki inti sel). Pada tahun 1970- 
an, domain prokariot berubah menjadi Eubacteria (dengan murin pada dinding 
sel) dan Archaebacteria (tanpa murin pada dinding sel). Pada tahun 1990-an, 
terjadi perubahan klasifikasi menjadi Bacteria dan Archaea. Sedangkan virus 
tidak dipertimbangkan sebagai sel hidup sehingga tidak diikutkan dalam sistem 
klasifikasi tersebut. 

Untuk klasifikasi yeast, jamur, dan bakteri, beberapa tingkatan digunakan 
setelah kingdom yaitu divisi, kelas, order, famili, genera (atau genus), dan 
spesies. Kelompok taksonomi dasar adalah spesies. Beberapa spesies dengan 
karakteristik yang serupa membentuk genus. Dalam mikrobiologi makanan, 


4 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


tingkatan di atas spesies, genus, dan famili jarang digunakan. Di antara bakteri, 
spesies dianggap sebagai suatu koleksi strain-strain yang memiliki sifat-sifat 
umum. Strain adalah sel tunggal yang diambil dari 1 koloni tunggal. Di antara 
strain-strain dalam satu spesies, satu strain digunakan sebagai strain referensi 
yang digunakan untuk membandingkan karakteristik dari isolat yang belum 
diketahui. 

Beberapa metode digunakan untuk menentukan kedekatan di antara 
bakteri, yeast, dan jamur untuk klasifikasi taksonomi. Pada yeast dan jamur, 
klasifikasi didasarkan pada morfologi, reproduksi, makromolekul senyawa 
biokimiawi alami, dan pola metabolisme, serta kriteria yang lain. Untuk 
bakteri, klasifikasi didasarkan pada morfologi, karakteristik pengecatan Gram, 
profil protein, sekuens asam amino pada beberapa protein spesifik, komposisi 
basa (MmolY Gt C), hibridisasi asam nukleat (DNA dan RNA), sekuen basa 
nukleotida, dan taksonomi numerik dengan bantuan komputer. Profil protein, 
sekuen asam amino, komposisi basa, hibridisasi DNA dan RNA, dan sekuen 
basa nukleotida dapat secara langsung maupun tidak langsung berhubungan 
dengan genetik organisme dan dengan demikian memberikan kesempatan yang 
lebih baik dalam membandingkan dua organisme pada tingkat genetik. Pada 
rasio molYo G#C, jika 2 strain berbeda lebih dari 10960, maka kemungkinan 
mereka tidak saling berhubungan. Hal yang serupa pada penelitian hibridisasi, 
2 strain dikatakan sama jika jika DNA mereka memiliki 9096 atau lebih 
homologi. Untuk sekuen basa nukleotida, sekuen 16S rRNA di antara strain 
dibandingkan. Sekuen yang terdiri dari sekitar 1500 basa nukleotida harus 
memiliki homologi yang tinggi jika strain 1 identik dengan yang lain. Dalam 
taksonomi numerik, banyak karakteristik dibandingkan, seperti morfologi, 
fisiologi, dan biokimia. Dua strain dalam spesies yang sama harus memiliki 
nilai kesamaan 9046 atau lebih. 

Hubungan evolusioner di antara virus tidak diketahui. Sistem klasifikasi 
virus berdasarkan jenis penyakit yang mereka timbulkan (seperti virus hepatitis 
yang menyebabkan peradangan hati), kandungan asam nukleat (RNA atau 
DNA, beruntai tunggal atau ganda), dan struktur morfologi. Dalam makanan, 
dua kelompok virus yang penting yaitu virus bakteri (bakteriofag) pada starter 
kultur bakteri dan beberapa bakteri patogen pada makanan penyebab penyakit, 
dan virus patogen pada manusia yang berhubungan dengan penyakit bawaan 
makanan (foodborne diseases). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Klasifikasi bakteri dapat juga berdasarkan berbagai kriteria yaitu suhu 
optimum pertumbuhan, kondisi pertumbuhan spesifik, dan sumber nutrien 
utama. Berdasarkan suhu optimum pertumbuhan, bakteri dapat dikelompokkan 
menjadi bakteri psychrotropic, thermophilic, thermoduric, dan mesophilic. 
Bakteri psychrotropic yaitu bakteri yang mampu bertahan hidup atau bahkan 
berkembang biak pada suhu dingin. Bakteri ini merupakan bakteri yang 
bertanggung jawab pada kerusakan makanan yang disimpan pada lemari 
pendingin. Bakteri psikrotropik mendapat banyak perhatian pada industri susu. 
Bakteri ini dapat dimatikan dengan pasteurisasi, namun demikian mereka dapat 
berada pada susu yang telah dipasteurisasi akibat terjadinya kontaminasi silang 
dan praktek sanitasi yang kurang baik. Bakteri psikrotropik dapat tumbuh 
pada suhu « 7”C (44,6”F). Pada suhu beku, pertumbuhan bakteri psikrotropik 
akan terhenti. Bakteri termofilik yaitu bakteri yang mampu bertahan hidup 
dan berkembang biak pada suhu tinggi yaitu pada kisaran suhu 45-80”C. 
Bakteri termodurik yaitu bakteri yang tahan pada suhu pemanasan di atas 
suhu optimal pertumbuhan mereka. Bakteri ini biasanya tahan pada suhu 
pasteurisasi sehingga berpotensi sebagai bakteri penyebab kerusakan pada 
makanan atau minuman yang dipasteurisasi. Bakteri mesofilik yaitu bakteri 
yang tumbuh baik pada suhu moderat (tidak terlalu panas atau terlalu dingin), 
biasanya berkisar antara 20-45”C. Mikroorganisme ini bisa terdapat pada keju 
dan yoghurt, dan digunakan dalam proses fermentasi bir dan anggur. Oleh 
karena suhu tubuh manusia normal yaitu 37”C, maka sebagian besar bakteri 
patogen pada manusia merupakan bakteri mesofil. 

Berdasarkan kondisi pertumbuhan yang spesifik, mikroorganisme 
dapat dikelompokkan menjadi osmophilic dan halophilic. Mikroorganisme 
osmofilik yaitu mikroorganisme yang dapat beradaptasi pada lingkungan 
dengan tekanan osmotik yang tinggi misalnya pada konsentrasi gula yang 
tinggi. Mikroorganisme osmofilik hampir sama dengan halofilik di mana 
mikroorganisme halofilik tahan pada kadar garam tinggi. Dengan demikian 
kedua jenis mikroorganisme ini mampu hidup pada aktivitas air (Aw) 
yang rendah. Kadar gula yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang 
menghambat pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme, sedangkan 
mikroorganisme osmofilik dapat melindungi diri terhadap tekanan osmotik 
yang tinggi dengan sintesis osmoprotektan seperti alkohol dan asam amino. 
Mikroorganisme yang bersifat osmofilik biasanya termasuk golongan yeast dan 
jamur, namun demikian ada juga beberapa bakteri yang bersifat osmofil. Yeast 


6 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


osmofil sangat penting untuk diperhatikan karena mereka dapat menyebabkan 
kerusakan pada permen, jus buah, konsentrat jus buah, gula cair, madu, 
dan lain-lain. Beberapa jenis mikroorganisme osmofil yang penting dalam 
makanan yaitu Saccharomyces rouxii, S. bailii, Debaryomyces, Wallemia sebi, 
dan Saccharomyces cerevisiae dengan minimum Aw pertumbuhan berturut- 
turut yaitu 0,62: 0,80, 0,83: 0,87, dan 0,90. 

Berdasarkan sumber nutrien utama, mikroorganisme dapat diklasifikasikan 
sebagai mikroorganisme proteolitik, lipolitik, sakarolitik, pektinolitik, 
amilolitik, dan selulolitik tergantung dari jenis nutrisi yang mereka gunakan 
yaitu berturut-turut protein, lemak, gula, pektin, amilum, dan selulosa. 


b. Nomenklatur 


Untuk menyebutkan nama mikroorganisme, kita menggunakan sistem 
“dua nama” (binomial name) yang terdiri dari 2 bagian yaitu genus dan spesies. 
Penulisan nama mikroorganisme dengan huruf miring atau digaris bawah. 
Huruf pertama genus ditulis dengan huruf besar, sedangkan huruf pertama 
spesies ditulis dengan huruf kecil, contohnya Saccharomyces cerevisiae. 
Spesies bakteri dapat dibagi menjadi beberapa subspesies (subsp. atau spp.). 
Dengan kondisi ini, maka sistem penamaan menggunakan “tiga nama” 
(trinomial name), misalnya Lactococcus lactis ssp. lactis atau Lactococcus 
lactis ssp. cremoris). Tingkatan di bawah subsp. digunakan untuk membedakan 
strain yang dapat dikenali dengan karakter spesifik (serovar, reaksi antigen, 
biovar, memproduksi metabolit spesifik, phagovar, sensitif terhadap phage 
spesifik). Tingkatan tersebut tidak memiliki arti penting dalam taksonomi, 
namun dapat bermanfaat dari segi praktis misalnya Lactococcus lactis ssp. 
lactis biovar diasetilaktis merupakan strain Lactococcus lactis ssp. lactis yang 
memproduksi diasetil (komponen flavor yang penting dalam industri susu 
fermentasi). Setiap strain dalam suatu spesies harus diidentifikasi dengan 
nomer strain yang spesifik yang terdiri dari huruf alfabet atau angka atau 
campuran keduanya, misalnya Pediococcus acidilactici LB923. 

Seperti sudah dijelaskan di depan, virus belum memiliki nama taksonomi 
seperti pada bakteri. Mereka sering diidentifikasi dengan huruf alfabet dan 
angka atau kombinasinya misalnya T4 atau A bakteriofag, penyakit yang 
ditimbulkan misalnya hepatitis A atau dengan metode penamaan yang lain 
(misalnya virus Norwalk yang menyebabkan gastroenteritis pada manusia). 


t 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Cc. Morfologi dan Struktur Mikroorganisme yang Ada pada Makanan 


Baik yeast maupun jamur termasuk dalam golongan eukariot, akan 
tetapi yeast termasuk uniseluler, sedangkan jamur termasuk multiseluler. Sel 
eukariot biasanya lebih besar (20-100 ym), sedangkan sel prokariot (1-10 
jm). Sel eukariot memiliki dinding sel yang rigid/kaku dan membran plasma 
tipis. Dinding sel tidak mengandung mukopeptida, kaku, dan terdiri dari 
karbohidrat. Membran plasma mengandung sterol. Terdapat organel-organel 
(mitokondria, vakuola) yang terikat pada membran. Ribosom bertipe 80S 
dan terikat pada retikulum endoplasma. DNA berbentuk linier, mengandung 
histon, dan diselubungi oleh membran inti. Pembelahan sel dengan mitosis 
(misal reproduksi aseksual), sedangkan jika terjadi reproduksi seksual maka 
dengan cara meiosis. Bagian-bagian sel eukariot yaitu: 

1) Membran sel (membran plasma) yang bersifat permeabel, sehingga hanya 
dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu, misalnya glukosa. 

2) Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel dan terdapat di antara inti dan 
selaput plasma. 

3) Sitoskeleton merupakan rangka sel yang terdiri dari mikrotubul, 
mikrofilamen, dan filamen intermediet. 

4) Nukleus adalah inti sel yang mengandung sebagian besar material genetik 
dengan bentuk DNA linier yang membentuk kromosom bersama dengan 
berbagai jenis protein. 

5) Retikulum endoplasma adalah bagian sel yang terdiri dari atas sistem 
membran. 

6) Ribosom adalah bagian yang terkecil dari sel dan berfungsi sebagai tempat 
sintesis protein. 

7) Komplek Golgi adalah bagian sel yang berhubungan dengan sekresi sel. 

8) Lisosom adalah bagian sel yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk 
mengontrol pencernaan intraseluler. 

9) Mitokondria adalah bagian sel di mana berlangsung respirasi sel dan 
fungsi-fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Kapsul 
Dinding' sel A Retikulum Nukleo B 
Membran se Endoplasma p plas 
kasar 7 7 Nukleolus # Nukleus 
Ribotom.. Membran 


Flagelum Retikulum Man 
Nukleoid 

halus 

Mitokondria — Membran 


Gambar 1.1. Struktur sel prokariot (A) dan eukariot (B) 
Sumber: http://www.materipelajaran.net/2016/08/tipe-sel-sel-prokariotik-dan-sel.html 


Sel bakteri termasuk uni seluler, ukuran 0,2 x 10 ym, mempunyai 3 
bentuk morfologi yaitu bulat (cocci), bentuk batang (bacilli), dan koma. Sel 
bakteri dapat membentuk kluster atau bergerombol, berantai (2 atau lebih), dan 
tetra, bersifat motil atau dapat bergerak atau non motil. Nutrisi dalam bentuk 
molekul diangkut dari luar melalui membran dengan beberapa mekanisme. Sel 
bakteri mempunyai ribosom 70S yang menyebar di sitoplasma, mempunyai 
material genetik yang berbentuk sirkuler, tidak menempel pada membran inti, 
dan tidak terdapat histon. Proses reproduksi melalui pemisahan sel (binary 
fission). Sel prokariot mempunyai flagela, kapsul, dan pili untuk fungsi-fungsi 
spesifik. Beberapa sel bakteri dapat membentuk endospora. Berdasarkan 
pengecatan Gram, sel bakteri dapat dibagi menjadi 2, yaitu bakteri Gram 
positif dan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram negatif mempunyai dinding 
sel yang kompleks terdiri dari membran luar (mengandung lipopolisakarida 
(LPS), lipoprotein (LP), dan phospholipid) dan membran bagian tengah 
(mengandung peptidoglikan atau mukopeptida). Bakteri Gram positif 
mempunyai dinding sel yang tebal terdiri dari beberapa lapis mukopeptida 
dan dua jenis asam teikoat. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Ha 
— 
— 
— 
7-— 
z 
AA 
- 
s 
sz 
sz 
Pd 
na 


1 
v 


AN 


YNA 


Ag 
DN 


OM 
YAN 


Ar 
Ph 


us 


| 


Oh T0) 
NA 


TM 
aa 


—e 


@ 


A1 
on 


1 


Gambar 1.2. Struktur membran sel bakteri 


(A) Bakteri Gram Positif: SL: surface layer protein (1), CW: cell wall — dinding sel dengan 
lapisan mukopeptida yang tebal (2) yang berikatan secara kovalen dengan peptida (4), asam 
teikoat (3), asam lipoteikoat (5): CM: cytoplasmic membrane dengan lapisan lipida yang 
mengandung fosfolipid (7), glikolipid (6) dan protein (8). (B) Bakteri Gram negatif: OM: outer 
membrane yang mengandung molekul lipopolisakarida yang distabilisasi kation divalen (1), 
fosfolipid dan protein, MM: middle membrane yang mengandung lapisan tipis mukopeptida (4) 
yang secara kovalen terikat pada peptida (3) dan lipoprotein (2), IM: inner membrane dengan 


lapisan fosfolipid (5) dan protein (6). 


d. Mikroorganime yang Penting dalam Pangan 


Dalam pangan terdapat beberapa genera jamur, yeast, bakteri, dan 
juga beberapa virus yang dapat menyebabkan penyakit. Genera jamur yang 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


penting dalam pangan antara lain Aspergillus, Alternaria, Geotricum, Mucor, 
Penicillium, dan Rhizopus. Jamur dapat tumbuh pada lingkungan yang di 
mana bakteri tidak dapat tumbuh seperti pH rendah, Aw rendah, tekanan 
osmotik yang besar. Beberapa jamur dapat menghasilkan mikotoksin yang 
dapat menyebabkan intoksikasi. Sedangkan genera yeast yang penting yaitu 
Saccharomyces dan Candida. Mikrobia ini dapat menyebabkan kontaminasi 
pada makanan. 

Jenis virus yang penting yaitu Hepatitis A dan Norwalk Virus. Adanya 
virus dalam makanan harus diperhatikan karena dapat menyebabkan penyakit 
enterik, sehingga jika terdapat dalam makanan, dapat menyebabkan sakit. 
Beberapa bakteriofag digunakan untuk mengidentifikasi beberapa patogen 
(misalnya Salmonella spp. dan S. aureus). 

Beberapa genera bakteri yang penting dalam pangan yaitu: 

1) Kelompok Gram negatif aerob (memerlukan oksigen untuk 
pertumbuhannya) 


Contoh: Campylobacter, Pseudomonas 
2) Kelompok Gram negatif fakultatif anaerob (tumbuh dalam lingkungan 
yang tidak ada oksigennya) 


Contoh: Shigella, Yersinia, Vibrio, Eschericia, Salmonella, dan lain-lain 
3) Kelompok Rickettsia 
Contoh: Coxiella 
4) Kelompok Gram positif cocci 
Contoh: Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Pediococcus, 
Lactococcus, Leuconostoc, dan lain-lain 
5) Kelompok Gram positif, batang, membentuk endospora 
Contoh: Bacillus, Clostridium, Sporolactobacillus 
6) Kelompok Gram negatif, batang membentuk endospora 
Contoh: Desulfatomaculum 
7) Kelompok Gram positif, batang beraturan, tidak membentuk endospora 
Contoh: Lactobacillus, Carnobacterium, Listeria 
8) Kelompok Gram positif, batang tidak beraturan, tidak membentuk spora 


Contoh: Corynebacterium, Brevibacterium, Bifidobacterium 


Selain berdasarkan penggolongan di atas, bakteri penting dalam makanan 
dapat pula digolongkan sebagai berikut: 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


